WikipediA 


Bahasa Jerman Alemannik 


Bahasa Jerman Alemannik, atau jarang disebut 
Alemannish (Alemannisch, Te mplat: IPA-gsw) , ialah 
kelompok cabang dialek bahasa Jerman Atas dari rumpun 
bahasa Jermanik . Nama ini berasal dari suku Jermanik 
Kuno yang dikenali sebagai Alemanni J^^ 


Daftar isi 

Persebaran 
Lihat pula 
Rujukan 
Pranala luar 


Persebaran 


Dialek Alemannik dituturkan oleh kira-kira 10 juta orang 
di beberapa negara: 

■ Swiss: semua wilayah negara yang berbahasa 
Jerman kecuali Samnaun 

■ Jerman: Baden-Wurttemberg , Swabia Tengah 
dan Selatan, dan distrik-distrik tertentu di 
Bavaria 

■ Austria: Vorariberg , Distrik Reutte di Tirol 

■ Liechtenstein : seluruh negara 

■ France: daerah Alsace (dialek Elsass) dan di 
beberapa desa di Daerah Phaisbourg 

■ Italia: Gressoney-La-Trinite , Gressoney-Saint- 
Jean, Issime, AlagnaValsesia , dan Rimella, di 
beberapa desa lain hampir mati 

■ Amerika Serikat : Allen dan Daerah Adams, 
Indiana oleh Amish di sana dan juga di 
permukiman putri mereka di Indiana dan negara 
bagian Amerika Serikat lainnya. 

■ Venezuela : Colonia Tovar (Dialek Colonia Tovar) 


Lihat pula 

■ Separatisme Alemannik 

■ Dialek Bahasa Jerman 

■ Muettersproch-Gselischaft 

■ Muggeseggele 


Bahasa Jerman Alemannik 

Alemannish 


Alemannisch 


Pelafalan Templat: IPA-gsw 

Dituturkan di Swiss: seluruh wilayah 

berbahasa Jerman , kecuali 
untuk kota Samnaun. 

Jerman: kebanyakan di Baden- 
Wurttemberg dan Swabia 
Bavaria. 

Austria: Vorariberg dan 
beberapa wilayah Tirol. 
Liechtenstein : seluruh negara. 
Prancis: kebanyakan di Alsace. 
Italia: beberapa wilayah Aosta 
Valley dan Piemonte Utara 
Amerika Serikat : Amish di 
Adams dan Allen, Indiana 
Venezuela : Aleman Coloniero 

Penutur 7.162.000 (2004-2012)^ 

bahasa 

Rumpun Indo-Eropa 

bahasa 

■ Jermanik 

■ Jermanik Barat 

■ Irminonik 

■ Jerman Hulu 

■ Jerman Atas 

■ Bahasa Jerman 
Alemannik 


Sistem 

penulisan 


ISO 639-2 
ISO 639-3 


Alfabet Latin , secara historis 
Elder Futhark 

Kode bahasa 

Mencakup: 

gct (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=gct ) - Colonia Tovar 
gsw (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/docunientation .asp?id 
=gsw) - Jerman Swiss dan 

























































Bahasa Jerman Swiss 


Rujukan 


Elsass 

swg (http://www- 0 i.sil.Org/i 
so639-3/documentation■asp?id 
=swg) - Swabia 


1 . ^ 

(http://www.ethnologue.com/language/gct)Colonia 

Tovar di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 
(http://www.ethnologue.com/language/gsw)Jerman 

Swiss dan Elsass di Ethnologue (ed. ke-18, 

2015) 

(http://www.ethnologue.com/language/swg)Swabia 

di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 
(http://www.ethnologue.com/language/wae)Walser 

di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. ^ Hammarstrdm, Haraid; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Alemannic" . 
Clottolog 4.1 . Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 

3. ^ "Swiss German / Alemannic / Alsatian" . 8 Maret 
2006. Diakses tanggal 11 Januari 2019. 

4. ^ Jordioechsier (5 November 2013). "Alemannic 
German and other features of language" . 
Wordpress. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 
Jun 2017. 


wae (http://www- 0 i.sil.Org/i 
so639-3/docunientation .asp?id 
=wae) - Walser 


Glottolog aleml243 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/alem 
1243 


lETF gsw[3] 



Warna biru menunjukkan kawasan persebaran 
tradisional dialek Jerman Atas Barat 
(=Alemannik). 


Pranala luar 


■ ^ Media terkait Alemannic German di Wikimedia 
Commons 

■ Definisi kamus bahasa jerman alemannik di Wiktionary 

■ Alemanni poems and Alemanni encyclopedia -German- (ht 

tp://www.badische-seiten.de/alemannisch.php) 


Wikipedia juga 
*% mempunyai edisi 

' " '!f Bahasa Jerman 

■ - 

Alemannik 


Diperoleh dari " https://id.wi kipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Jerman_Alemannik&oldid=17120887 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 29 Juni 2020, pukul 04.15. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 













































